BAB IV 


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 


Pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan 
mengenai pemanfataan EBSCO di American Comer UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta. 

Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa penulis menentukan 
sampel sebanyak 60 orang, penentuan sampel ini merujuk dari hasil observasi 
penulis yang menunjukan pengunjung American Comer <40 orang/hari. Maka 
dengan perhitungan tersebut, penulis beranggapan bahwa untuk menyebarkan 60 
kuesioner dibutuhkan waktu selama dua hari untuk menyelesaikannya. 

Terbukti bahwa pada hari pertama, tepatnya pada tanggal 21 Juni 2010 
penulis mendapati 37 pengunjung untuk dijadikan responden, kemudian di hari 
kedua, tanggal 22 Juni 2010 penulis menyebarkan sisa 23 kuesioner lagi yang 
penulis berikan kepada pengunjung American Comer UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta. 

A. Gambaran Umum Responden 

Analisis data penelitian dilakukan dengan data yang terhimpun melalui 
pengunjung American Comer UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sewaktu 
penelitian tengah berlangsung berada di lokasi penelitian. Pada saat penelitian 
ini berlangsung para pengunjung American Comer UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta sangat kooperatif dalam memberikan bantuan kepada penulis melalui 
kesediaan mereka mengisi kuesioner penelitian yang telah penulis berikan 
kepada mereka. 


30 



31 


B. Analisis Data 

Pada analisis data ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan, kemudian data tersebut dianalisa dan selanjutnya akan disajikan 
dalam bentuk tabel yang disertai dengan uraian pada masing-masing tabel. 
Analisis data ini terdiri dari tiga bagian yaitu analisis identitas responden, 
analisis hasil penelitian (kuesioner) dan saran-saran responden terkait objek 
yang penulis teliti. 

C. Analisis Identitas Responden 

Analisis identitas responden yang akan penulis analisa meliputi status 
dan semester responden, serta fakultas dan jurusan responden. 

1. Status dan Semester Responden 

Tabel di bawah ini menunjukan status dan semester responden yang 
penulis bagi dalam tiga kategori yaitu mahasiswa yang terdiri dari 
beberapa tingkatan semester, dosen dan pegawai. 

Tabel 2 


Status dan Semester Responden 


Status 

F 

% 

Mahasiswa 

II 

23 

38,33 

IV 

16 

26,66 

VI 

13 

21,66 

VIII 

5 

8,33 

X 

2 

3,33 

Dosen 

1 

1,66 

Pegawai 

0 

0 

Jumlah 

60 

100 


Dari tabel di atas diketahui bahwa responden yang statusnya 
mahasiswa sebanyak 59 orang terdiri dari mahasiswa semester II 
sebanyak 23 orang (38,33%), semester IV sebanyak 16 orang (26,66%), 








32 


semester VI sebanyak 13 orang (21,66%), semester VIII sebanyak 5 
orang (8,33%), semester X sebanyak 2 orang (3,33), kemudian dosen 1 
orang (1,66), sedangkan pegawai tidak ada 0 (0%) 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya 
pengunjung American Comer UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah 
mahasiswa. 

2. Fakultas dan Jurusan Responden 

Tabel di bawah ini menunjukan fakultas dan jurusan responden yang 
terdiri dari beberapa fakultas dan jurusan yang ada di UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. 


Tabel 3 

Fakultas dan Jurusan Responden 


Fakultas 

Jurusan 

F 

% 

Fakultas Adab dan 
Humaniora (FAH) 

Bahasa dan Sastra Inggris 

23 

38,33 

Fakultas Syariah dan 
Hukum (FSH) 

Asuransi Syari’ah 

1 

1,66 

Perbankan Syari’ah 

1 

1,66 

Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi (FDK) 

Komunikasi dan Penyiaran Islam 

1 

1,66 

Fakultas Sains dan 
Teknologi (FST) 

Biologi 

1 

1,66 

Teknik Informatika 

2 

3,33 

Sistem Informasi 

3 

5 

Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis (FEB) 

Manajemen 

1 

1,66 

Akuntansi 

9 

15 

Eakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan (EITK) 

Pendidikan Bahasa Inggris 

13 

21,66 

Pendidikan Matematika 

1 

1,66 

Eakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik (EISIP) 

Hubungan Internasional 

4 

6,66 

Jumlah 

60 

100 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa respoden yang berasal dari 
FAH sebanyak 23 orang (38,33%) seluruhnya berasal dari jurusan bahasa 
dan sastra Inggris, FSH sebanyak 2 orang terdiri dari jurusan asuransi 








33 


syari’ah 1 orang (1,66%) dan perbankan syari’ah 1 orang (1,66%), FDK 1 
orang (1,66%) berasal dari jurusan komunikasi penyiaran Islam, FST 
sebanyak 6 orang terdiri dari jurusan biologi 1 orang (1,66%), teknik 
informatika 2 orang (3,33), dan sistem informasi 3 orang (5%), FEB 
sebanyak 10 orang terdiri dari jurusan manajemen 1 orang (1,66%) dan 
akuntansi 9 orang (15%), FITK sebanyak 14 orang terdiri dari jurusan 
pendidikan bahasa Inggris 13 orang (21,66%) dan pendidikan matematika 1 
orang (1,66%), FISIP sebanyak 4 orang yang seluruhannya berasal dari 
jurusan hubungan internasional. 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pengunjung 
American Corner UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan sivitas 
akademika yang studi dalam ilmu kebahasaan, seperti dari jurusan bahasa 
dan sastra Inggris dan pendidikan bahasa Inggris. 

D. Analisis Hasil Penelitian 
1. Frekuensi Kunjungan 

Tabel di bawah ini menunjukan frekuensi responden dalam 
berkunjung ke American Corner UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Tabel 4 

Frekuensi Kunjungan 


Pilihan Jawaban 

F 


Setiap hari (Senin-Jum’at) 

0 

0 

Seminggu 4 kali 

2 

3,33 

Seminggu 3 kali 

11 

18,33 

Seminggu 2 kali 

9 

15 

Semingggu sekali 

16 

26,66 

Lainnya 

2 minggu sekali 

1 

1,66 

Sebulan 2 kali 

2 

3,33 

Jarang 

7 

11,66 

Kalau ada perlu 

12 

20 

Jumlah 

60 

100 








34 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang 
berkunjung setiap hari (senin-jum’at) tidak ada 0 (0%), seminggu 4 kali 
sebanyak 2 orang (3,33%), seminggu 3 kali sebanyak 11 orang (18,33%), 
seminggu 2 kali sebanyak 9 orang (15%), dan seminggu sekali sebanyak 
16 orang (26,66%). Selanjutnya, pilihan lainnya yang penulis sediakan 
diperoleh empat jawaban berbeda yaitu; 2 minggu sekali 1 orang (1,66%), 
sebulan 2 kali sebanyak 2 orang (3,33%), jarang sebanyak 7 orang 
(11,66%), dan kalau ada perlu sebanyak 12 orang (20%). 

2. Tujuan Kunjungan 

Tabel di bawah ini menunjukan tujuan responden mengunjung ke 
Ameriean Comer UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam tabel ini 
penulis memberikan keleluasaan terhadap responden untuk menjawab 
lebih dari satu jawaban. 


Tabel 5 

Tujuan Kunjungan 


Pilihan Jawaban 

F 

% 

Meneari literatur 

16 

26,66 

Diskusi 

27 

44,99 

Sekedar baca-baca 

35 

58,33 

Nonton fi 

m 

18 

29,99 

Lainnya 

Mengerjakan tugas 

7 

11,66 

Belajar 

3 

4,99 

Neduh 

7 

11,66 

Bermain game 

1 

1,66 

Ingin tahu 

1 

1,66 

Jumlah 

115 

191,66 


Dari tabel di atas diperoleh jawaban dari responden yang bertujuan 
meneari literature sebanyak 16 jawaban (26,66%), diskusi sebanyak 27 
jawaban (44,99%), sekedar baca-baea sebanyak 35 jawaban (58,33), dan 








35 


nonton film sebanyak 18 jawaban (29,99%). Selanjutnya, pilihan lainnya 
yang penulis sediakan diperoleh lima jawaban berbeda yaitu; mengerjakan 
tugas sebanyak 7 jawaban (11,66%), belajar sebanyak 3 jawaban (4,99%), 
neduh sebanyak 7 jawaban (11,66%), bermain game 1 jawaban (1,66%), dan 
ingin tahu 1 jawaban (1,66%). 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tujuan 
responden mengunjungi American Corner hanyalah sekedar baca-baca. Hal 
ini menunjukan bahwa mereka (responden) dalam mengunjungi American 
Corner tidak ada tujuan pasti. Walaupun demikian tidak menutup 
kemungkinan bahwa mereka hanya masuk untuk sekedar baca-baca dan 
mungkin dapat menemukan sesuatu yang menarik bagi mereka sendiri. 
Kemudian, lain kali mereka mempunyai tujuan pasti untuk apa mereka 
berkunjung ke American Corner. 

3. Penggunaan Koleksi 

Tabel di bawah ini menunjukan koleksi (printed atau non-printed) 
Ameriean Corner UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang digunakan oleh 
responden. Dalam tabel ini penulis memberikan keleluasaan terhadap 
responden untuk menjawab lebih dari satu jawaban. 

Tabel 6 


Koleksi yang Digunakan Responden 


Pilihan Jawaban 

F 

% 

Buku 

40 

66,66 

Buku referensi 

24 

39,99 

Online jurnal 

8 

13,33 

CD/DVD 

26 

43,33 

Majalah 

35 

58,33 

Jurnal 

6 

9,99 

Lainnya 

- 

- 

Jumlah 

139 

231,66 








36 


Dari tabel di atas diperoleh jawaban dari responden yang 
menggunakan buku sebanyak 40 jawaban (66,66%), buku referensi 
sebanyak 24 jawaban (39,99%), on-line jurnal sebanyak 8 jawaban 
(13,33%), CD-ROM/DVD sebanyak 26 jawaban (43,33%), majalah 
sebanyak 35 jawaban (58,33%), dan jurnal sebanyak 6 jawaban (9,99%). 
Sedangkan pilihan lainnya yang penulis sediakan tidak diperoleh jawaban 
lain. 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa koleksi (printed atau non- 
printed) yang lebih digemari oleh responden adalah majalah. Hal ini 
bersinergi dengan tabel tentang tujuan responden mengunjungi Ameriean 
Comer, yang diperoleh jawaban terbanyak yaitu hanya sekedar baca-baca. 

4. Pengetahuan Responden Tentang Keberadaan EBSCO 

Tabel di bawah ini menunjukan pengetahuan responden mengenai 
keberadaan EBSCO di American Corner UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Tabel 7 


Pengetahuan Responden Tentang Keberadaan EBSCO 


Status 

Tahu (F) 

% 

Belum Tahu (F) 

% 

Mahasiswa 

II 

1 

1,66 

22 

36,66 

IV 

2 

3,33 

14 

23,33 

VI 

4 

6,70 

9 

15 

VIII 

3 

5,02 

2 

3,33 

X 

0 

0 

2 

3,33 

Dosen 

I 

1,66 

- 

- 

Pegawai 

- 

- 

- 

- 

Jumlah 

11 

18,44 

49 

81,66 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang mengetahui 
keberadaan EBSCO sebanyak 11 orang yang terdiri dari mahasiswa 
semester II I orang (1,66%), semester IV sebanyak 2 orang (3,33%), 




37 


semester VI sebanyak 4 orang (6,70%), semester VIII sebanyak 3 orang 
(5,02%), dan semester X tidak ada 0 (0%), serta dosen I orang (1,66%). 

Selanjutnya, responden yang belum mengetahui keberadaan EBSCO 
sebanyak 49 orang terdiri dari mahasiswa semester II sebanyak 22 orang 
(36,66%), semester IV sebanyak 14 orang (23,33%), semester VI 
sebanyak 9 orang (15%), semester VIII sebanyak 2 orang (3,33%), dan 
semester X sebanyak 2 orang (3,33%). 

5. Awal Pengetahuan Responden Tentang Keberadaan EBSCO 

Tabel di bawah ini menunjukan awal pengetahuan responden 
mengenai keberadaan EBSCO di American Comer UIN Syarif 
Hidaytullah Jakarta. 


Tabel 8 

Awal Pengetahuan Responden tentang EBSCO 


Pilihan Jawaban 

F 

% 

Kebetulan masuk American Comer 

9 

15 

Perkuliahan (dari dosen) 

2 

3,33 

Eainnya 

- 

- 

Tidak menjawab 

49 

81,66 

Jumlah 

60 

100 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 
kebetulan masuk American Comer sebanyak 9 orang (15%) dan 
perkuliahan sebanyak 2 orang (3,33%). Selanjutnya, pilihan lainnya yang 
penulis sediakan tidak diperoleh jawaban lain. 

Sedangkan 49 orang (81,66%) tidak menjawab karena mereka tidak 
mengetahui EBSCO sama sekali. Jadi penulis beranggapan mereka tidak 
berhak menjawab pertanyaan yang penulis ajukan. 








38 


Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan responden 
mengetahui EBSCO karena kebetulan masuk ke American Comer. Seperti 
diketahui bahwa di dalam American Corner terdapat booklet mengenai 
EBSCO yang ditempel di atas meja. 

6. Pengetahuan Responden Tentang EBSCO 

Tabel di bawah ini menunjukan pengetahuan responden tentang 
EBSCO itu sendiri. 


Tabel 9 

Pemahaman Responden tentang EBSCO 


Pilihan Jawahan 

F 

% 

Jurnal elektronik 

11 

18,33 

Mesin pencari 

0 

0 

Jejaring sosial 

0 

0 

Eainnya 

- 

- 

Tidak menjawab 

49 

81,66 

Jumlah 

60 

100 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang mengetahui 
EBSCO merupakan jurnal elektronik sebanyak 11 orang (18,33%), mesin 
pencari tidak ada 0 (0%), dan jejaring sosial tidak ada 0 (0%). Sedangkan 
pilihan jawaban lainnya yang penulis sediakan tidak diperoleh jawaban 
lain. 

Dari data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh 
responden mengetahui bahwa EBSCO adalah jurnal elektron ik atau yang 
sering disebut e-journal. 

7. Frekuensi Penggunaan EBSCO 

Tabel di bawah ini menunjukan frekuensi penggunaan EBSCO oleh 
responden. Erekuensi penggunaan merupakan salah satu faktor untuk 








39 


mengetahui kekerapan penggunaan EBSCO. Semakin tinggi frekuensi 
penggunaan berarti semakin baik juga pemanfaatannya. 

Tabel 10 

Frekuensi Penggunaan EBSCO 


Pilihan Jawaban 

F 

% 

Sangat sering 

1 

1,66 

Sering 

0 

0 

Jarang 

7 

11,66 

Belum pernah 

3 

5 

Tidak menjawab 

49 

81,66 

Jumlah 

60 

100 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 
sangat sering 1 orang (1,66%), sering tidak ada 0 (0%), jarang sebanyak 7 
orang (11,66%), dan belum pernah sebanyak 3 responden (5%). 

Dari data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
EBSCO masih tergolong rendah, karena pada umumnya responden masih 
jarang menggunakan EBSCO. 

8, Alasan Responden Menggunakan EBSCO 

Tabel di bawah ini menunjukan alasan responden menggunakan 
EBSCO. Pada tabel sebelumnya diketahui bahwa responden yang 
menggunakan EBSCO sebanyak 8 orang. 

Tabel 11 

Alasan Responden Menggunakan EBSCO 


Pilihan Jawaban 

F 


Informasinya up-to-date 

1 

1,66 

Mempermudah dalam menelusur informasi 

6 

10 

Banyak informasi yang tidak ada di koleksi lain 

0 

0 

Eainnya Cari informasi tambahan 

1 

1,66 

Tidak menjawab 

52 

86,66 

Jumlah 

60 

100 













40 


Dari tabel di atas diperoleh jawaban el di atas dapat diketahui bahwa 
responden yang beralasan menggunakan EBSCO karena informasinya up- 
to-date 1 orang (1,66%), mempermudah dalam menelusur informasi 
sebanyak 6 orang (10%), dan banyak informasi yang tidak ada di koleksi 
lain tidak ada 0 (0%). Kemudian, di dalam pilihan jawaban lainnya yang 
penulis sediakan diperoleh satu jawaban yaitu; cari informasi tambahan 1 
orang (1,66%). 

Dari data di atas dapat disimpulkan pada umumnya responden 
beralasan bahwa EBSCO dapat mempermudah mereka dalam menelusur 
informasi. Hal ini bisa dikatakan juga bahwa EBSCO membuat mereka 
lebih efektif dan efisien dalam menelusur informasi yang mereka perlukan 
jika dibandingkan dengan menggunakan koleksi lain. 

9. Alasan Responden Tidak Menggunakan EBSCO 

Tabel di bawah ini menunjukan alasan responden tidak 
menggunakan EBSCO. Pada tabel sebelumnya diketahui bahwa 
responden yang tidak menggunakan EBSCO sebanyak 3 orang. 

Tabel 12 


Alasan Responden Tidak Menggunakan EBSCO 


Pilihan Jawaban 

F 

% 

Rumit minta password EBSCO segala 

0 

0 

Malas karena EBSCO berbahasa Inggris 

0 

0 

Eainnya 

Tidak disosialisasikan 

2 

3,33 

Tidak boleh menyalakan komputer 

1 

1,66 

Tidak menjawab 

57 

95 

Jumlah 

60 

100 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 


rumit minta passwordnya tidak ada 0 (0%) dan malas karena EBSCO 








41 


berbahasa Inggris tidak ada 0 (0%). Sedangkan, pilihan lainnya yang 
penulis sediakan diperoleh jawaban lain yaitu; tidak disosialisasikan 
sebanyak 2 orang (3,33%) dan tidak diijinkan menyalakan komputer 1 
orang (1,66%). 

10. Tujuan Responden Menggunakan EBSCO 

Tabel di bawah ini menunjukan tujuan reponden menggunakan 
EBSCO. Dalam tabel ini penulis memberikan keleluasaan terhadap 
responden untuk menjawab lebih dari satu jawaban. 

Tabel 13 

Tujuan Responden Menggunakan EBSCO 


Pilihan Jawaban 

F 

% 

Mengerjakan makalah 

5 

8,33 

Mengerjakan skripsi 

1 

1,66 

Mengerjakan thesis 

0 

0 

Mengerjakan disertasi 

1 

1,66 

lainnya 

Mengerjakan tugas kuliah 

3 

4,99 

Menulis di jurnal 

1 

1,66 

Jumlah 

11 

18,33 


Dari tabel di atas diperoleh jawaban dari responden yang bertujuan 
menggunakan untuk mengerajakan makalah sebanyak 5 jawaban (8,33%), 
mengerjakan skripsi 1 jawaban (1,66%), mengerjakan thesis tidak ada 0 
(0%), dan mengerjakan disertasi 1 jawaban (1,66%). Sedangkan pilihan 
jawaban lainnya yang penulis sediakan diperoleh dua jawaban lain yaitu; 
untuk mengerjakan tugas kuliah sebanyak 3 jawaban (4,99%) dan menulis 
di jurnal 1 jawaban (1,66%). 

Dari data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 
penggunaan EBSCO pada umumnya untuk keperluan akademik. Hal ini 








42 


dapat dikatakan juga bahwa keberadaan EBSCO sangat diperlukan dalam 
dunia akademik. 

11. Rata-rata Waktu Penggunaan EBSCO 

Tabel di bawah ini menunjukan rata-rata waktu yang dihabiskan 
responden setiap menggunkan EBSCO. 

Tabel 14 

Rata-rata Penggunaan Waktu 


Pilihan Jawahan 

F 

% 

Kurang dari 1 jam 

3 

5 

1 - 2 jam 

5 

8,33 

3 - 4 jam 

0 

0 

Eebih dari 4 jam 

0 

0 

Tidak menjawab 

52 

86,66 

Jumlah 

60 

100 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang 
menghabiskan waktu kurang dari 1 jam sebanyak 3 orang (5%), 1-2 jam 
sebanyak 5 orang (8,33%), 3-4 jam tidak ada 0 (0%), dan lebih dari 4 jam 
tidak ada 0 (0%). 

12. DataBase yang Dipilih Responden Ketika Menggunakan EBSCO 

Tabel di bawah ini menunjukan subjek yang dipilih reponden ketika 
menggunakan EBSCO. Dalam tabel ini penulis memberikan keleluasaan 
terhadap responden untuk menjawab lebih dari satu jawaban. 








43 


Tabel 15 

Database yang Dipilih Responden Ketika Menggunakan EBSCO 


Pilihan Jawaban 

F 

% 

General/News database 

3 

5 

Arts/Arehiteetur database 

1 

1,66 

Computer seienee/Engineering database 

1 

1,66 

Earth/Environment database 

0 

0 

History database 

1 

1,66 

Eaw/Politieal seienee database 

0 

0 

Eife seienee database 

0 

0 

Eiterature database 

5 

8,33 

Philosophy/Religion database 

1 

1,66 

Psyehology/Soeiology database 

0 

0 

Jumlah 

12 

20 


Dari tabel di atas diperoleh jawaban dari responden yang memilih 
general/news database sebanyak 3 jawaban (5%), arts/arehiteetur database 
1 jawaban (1,66%), eomputer seienee/engineering database 1 jawaban 
(1,66%), earth/environment database tidak ada 0 (0%), history database 1 
jawaban (1,66%), law/politieal seienee database tidak ada 0 (0%), life 
seienee database tidak ada 0 (0%), literature database sebanyak 5 jawaban 
(8,33), philosophy/religion database 1 jawaban (1,66%), dan 
psyehology/soeiology database tidak ada 0 (0%). 

Dari data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya 
database yang lebih banyak dipilih untuk diakses adalah literature 
database. Hasil ini sangat relevan sekali karena kebanyakan pengunjung 
Ameriean Corner seperti tersebut pada tabel sebelumnya studi pada ilmu 


kebahasaan atau sastra. 




44 


13. Pendapat Responden Tentang Ketersediaan EBSCO 

Tabel di bawah ini menunjukan pendapat responden tentang 
tersediannya EBSCO di Ameriean Comer bagi mereka. 

Tabel 16 

Pendapat Responden Tentang Ketersediaan EBSCO 


Pilihan Jawahan 

F 

% 

Sangat bermanfaat 

1 

1,66 

Bermanfaat 

4 

6,66 

Cukup bermanfaat 

3 

5 

Tidak bermanfaat 

0 

0 

Tidak menjawab 

52 

86,66 

Jumlah 

60 

100 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 
tersediannya EBSCO sangat bermanfaat 1 orang (1,66%), bermanfaat 
sebanyak 4 orang (6,66%), eukup bermanfaat sebanyak 3 orang (5%), dan 
tidak bermanfaat tidak ada 0 (0%). 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa responden berpendapat 
ketersediaan EBSCO masih dirasa bermanfaat keberadaannya. Hal ini 
karena EBSCO memiliki peranan penting dalam menyumbang 
pemenuhan kebutuhan informasi bagi mereka. 

14. Penggunaan Metode Penelusuran oleh Responden 

Tabel di bawah ini menunjukan penggunaan dua eara penelusuran 


yang dipilih oleh responden ketika menggunakan EBSCO. 








45 


Tabel 17 

Penggunaan Metode Penelusuran oleh Responden 


Pilihan Jawaban 

F 

% 

Basic search 

6 

10 

Advanced search 

2 

3,33 

Tidak menjawab 

52 

86,66 

Jumlah 

60 

100 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 
basic search sebanyak 6 orang (10%) dan advanced search sebnayak 2 
orang (3,33%). 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden 
lebih senang menggunakan basic search dibanding menggunakan 
advanced search. 

15. Kemampuan Respoden Dalam Menggunakan Operator Boolean 

Tabel di bawah ini menunjukan kemampuan responden dalam 
menggunakan operator boolean (AND, OR, NOT). 

Tabel 18 

Pengetahuan Responden Tentang Penggunaan Operator Boolean 


Pilihan Jawaban 

F 

% 

Mengerti 

3 

5 

Kurang Mengerti 

3 

5 

Tidak Mengerti 

2 

3,33 

Tidak menjawab 

52 

86,66 

Jumlah 

60 

100 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 
mengerti sebanyak 3 orang (5%), kurang mengerti sebanyak 3 orang 
(5%), dan tidak mengerti sebanyak 2 orang (3,33%). 









46 


Dari data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak 
seluruhnya responden mampu menggunakan operator boolean dalam 
menelusur informasi. Hal ini sangat berkaitan sekali dengan pertanyaan 
sebelumnya yakni ketika penulis menanyakan kepada responden cara apa 
yang dipilih ketika menelusur informasi. Dari pertanyaan tersebut 
kebanyakan responden menjawab lebih memilih menggunakan basic 
search dari pada advanced search. Kemungkinan hal ini disebabkan 
karena responden tidak mengetahui secara pasti cara menggunakan 
operator boolean yang ada pada cara advanced search. 

16. Frekuensi Pencarian Informasi yang Berkaitan Dengan Islam 

Tabel di bawah ini menunjukan frekuensi pencarian informasi yang 
berkaitan dengan Islam oleh responden lewat EBSCO. 

Tabel 19 

Frekuensi Pencarian Informasi yang Berkaitan Dengan Islam 


Pilihan Jawaban 

F 

% 

Sangat sering 

0 

0 

Sering 

1 

1,66 

Jarang 

4 

6,66 

Belum pernah 

3 

5 

Tidak menjawab 

52 

86,66 

Jumlah 

60 

100 


Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 
sangat sering tidak ada 0 (0%), sering 1 orang (1,66%), jarang sebanyak 4 
orang (6,66%), dan belum pernah sebanyak 3 orang (5%). 

Dari data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa EBSCO belum 
sepenuhnya menjadi rujukan bagi pencarian informasi-informasi yang 
berkaitan dengan Islam. Besar kemungkinan responden lebih memil ih 








47 


sumber lain seperti buku dan ensiklopedia untuk mencari informasi yang 
berkaiatan dengan Islam. 

17, Pendapat Responden Mengenai Informasi yang Diperoleh Dari EBSCO 

Tabel di bawah ini menunjukan pendapat responden mengenai 
informasi yang diperolah dari EBSCO. 

Tabel 20 

Pendapat Responden Tentang Informasi yang Diperoleh Dari EBSCO 


Pilihan Jawaban 

F 

% 

Sangat relevan 

0 

0 

Relevan 

5 

8,33 

Cukup relevan 

3 

5 

Tidak relevan 

0 

0 

Tidak menjawab 

52 

86,66 

Jumlah 

60 

100 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapat responden yang 
menyatakan sangat relevan tidak ada 0 (0%), relevan sebanyak 5 orang 
(8,33%), eukup relevan sebanyak 3 orang (5%), dan tidak relevan tidak 
ada 0 (0%). 

18. Tindakan Responden Terhadap Hasil Penelitian 

Tabel di bawah ini menunjukan tindakan yang dilakukan responden 
setelah mendapatkan informasi yang diperlukan dari EBSCO. 

Tabel 21 

Tindakan Responden Terhadap Hasil Penelusuran 


Pilihan Jawaban 

F 

% 

MenJown/oaJ 

6 

10 

Meneetak 

0 

0 

Membaea di Monitor 

2 

3,33 

Lainnya 

0 

0 

Tidak menjawab 

52 

86,66 

Jumlah 

60 

100 














48 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang 
mendownload sebanyak 6 orang (10%), mencetak cetak tidak ada 0 (0%), 
membaca di monitor sebanyak 2 orang (3,33%). Sedangkan, pilihan 
lainnya yang penulis sediakan tidak diperoleh jawaban lain. 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden 
lebih senang mendownload hasil penelusuran informasi yang diperlukan. 

19. Kendala Responden Dalam Menggunakan EBSCO 

Tabel di bawah ini menunjukan kendala-kendala yang dialami 
responden ketika menggunakan EBSCO. Dalam tabel ini penulis 
memberikan keleluasaan terhadap responden untuk menjawab lebih dari 
satu jawaban. 


Tabel 22 

Kendala Responden Dalam Menggunakan EBSCO 


Pilihan Jawaban 

F 

% 

Kurangnya kemampuan berbahasa Inggris 

0 

0 

Jaringannya lambat 

4 

6,66 

Sering terjadi hang 

2 

3,33 

Sering terjadi troubleshooting 

6 

10 

Eainnya 

- 

- 

Jumlah 

12 

20 


Dari tabel di atas diperoleh jawaban dari responden yang mengalami 
kendala kurangnya kemampuan bahasa Inggris tidak ada 0 (0%), 
jaringannya lambat sebanyak 4 jawaban (6,66%), sering terjadi hang 
sebanyak 2 jawaban (3,33%), dan sering mengalami troubleshooting 
sebanyak 6 jawaban (10%). 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa faktor bahasa sepertinya 
tidak menjadi kendala bagi responden. Hal ini mungkin karena 








49 


kebanyakan pengunjung American Corner mampu berbahasa Inggris. 
Justru yang perlu diperhatikan adalah kendala-kendala lain seperti 
jaringan lambat, sering hang, dan sering terjadinya troubleshooting. 

20. Frekuensi Permintaan Bantuan Kepada Petugas American Corner 

Tabel di bawah ini menunjukan frekuensi permintaan bantuan saat 
responden mengalami kendala saat menggunakan EBSCO. 

Tabel 23 

Frekuensi Permintaan Bantuan Kepada Petugas American Corner 


Pilihan Jawaban 

F 

% 

Sangat sering 

0 

0 

Sering 

1 

1,66 

Jarang 

4 

6,66 

Belum pernah 

3 

5 

Tidak menjawab 

52 

86,66 

Jumlah 

60 

100 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa respoden yang menjawab 
sangat sering tidak ada 0 (0%), sering 1 orang (1,66%), jarang sebanyak 4 
orang (6,66%), dan belum pernah sebanyak 3 orang (5%). 

Dari data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya 
responden yang mengalami kendala dalam menggunakan EBSCO 
melakukan tindakan yaitu meminta bantuan kepada petugas American 
Corner. 

21. Pendapat Responden Mengenai Pelayanan Petugas American Corner 
Ketika Dimintai Bantuan 

Tabel di bawah ini menunjukan pendapat responden mengenai 
pelayanan petugas American Corner ketika dimintai bantuan. 








50 


Tabel 24 

Pendapat Responden Tentang Pelayanan Petugas Ameriean Corner Ketika 

Dimintai Bantuan 


Pilihan Jawahan 

F 

% 

Cepat dalam memberikan bantuan 

3 

5 

Lama dalam memberikan bantuan 

2 

3,33 

Tidak peduli/Sibuk sendiri 

0 

0 

Lainnya 

0 

0 

Tidak menjawab 

55 

91,66 

Jumlah 

60 

100 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 
eepat dalam memberikan bantuans sebanyak 3 orang (5%), lama dalam 
memberikan bantuan sebanyak 2 orang (3,33%) dan sibuk sendiri tidak 
ada 0 (0%). Sedangkan pilihan lainnya yang penulis sediakan tidak 
diperoleh jawaban lain. 

22. Kepuasan Responden Terhadap Pelayanan EBSCO oleh Petugas 
American Corner 

Tabel di bawah ini menunjukan kepuasan respoden terhadap 
pelayanan yang diberikan oleh petugas Ameriean Corner. 

Tabel 25 

Kepuasan Responden Terhadap Pelayanan EBSCO oleh Petugas Ameriean Corner 


Pilihan Jawahan 

F 

% 

Puas 

2 

3,33 

Kurang puas 

2 

3,33 

Tidak puas 

1 

1,66 

Tidak menjawab 

55 

91,66 

Jumlah 

60 

100 









51 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 
puas sebanyak 2 orang (3,33%), kurang puas sebanyak 2 orang (3,33%), 
tidak puas 1 orang (20%). 

23. Pendapat Responden Mengenai Dirahasiakannya Password EBSCO 

Tabel di bawah ini menunjukan pendapat responden mengenai 
kebijakan password EBSCO yang dirahasiakan. Hal ini sepertinya perlu 
ditanyakan kepada responden, karena kebijakan untuk merahasiakan 
EBSCO rupa-rupanya membatasi penggunaan EBSCO. 

Tabel 26 

Pendapat Responden Tentang Dirahasiakannya Password EBSCO 


Pilihan Jawahan 

F 

% 

Setuju 

0 

0 

Tidak setuju 

8 

13,33 

Tidak menjawab 

52 

86,66 

Jumlah 

60 

100 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 
setuju tidak ada 0 (0%) dan tidak setuju 8 orang (13,33%). 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari 
responden yang menggunakan EBSCO tidak setuju jika password 
EBSCO dirahasiakan karena alasan-alasan berikut: 

a. Password EBSCO seharusnya jangan dirahasiakan agar lebih mudah 
untuk diakses dimanapun. 

b. Kalau hanya petugasnya saja yang tahu password EBSCO nantinya 
akan menyulitkan pengguna, karena petugasnya sering tidak ada di 


tempat. 








52 


c. EBSCO dibuat untuk umum, jadi agar mudah diakses setiap orang 
berhak mengetahui password untuk mengakses EBSCO. 

d. Ilmu itu harusnya dibagi-bagi dan supaya di rumah kita bisa 
memanfaatkan juga. 

E. Saran Responden Terkait EBSCO 

Saran-saran di bawah ini berasal dari 11 orang responden yang 
mengetahui keberadaan EBSCO di American Comer UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. 

1. Jaingan agar lancar dan komputernya jangan hanging. 

2. Sosialisasi EBSCO ditingkatkan dengan program user education secara 
rutin. 

3. Password EBSCO sebaiknya ditulis/ditempel di meja atau dinding. 

4. Eebih dipermudah lagi dalam mengaksesnya. 

5. Jurnal di EBSCO tentang education dan language ditingkatkan. 



